PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR : 31 TAHUN 2023 


TENTANG 


JURI PADA KEGIATAN 


PENYELENGGARAAN LOMBA-LOMBA PERAYAAN BULAN BAHASA BALI 


Menimbang 


Mengingat 


5. 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
kegiatan Perayaan Bulan Bahasa Bali di desa Bajera 
perlu ditetapkan nama Petugas Tenaga Ahli selaku Juri 
yang terlibat dalam pelaksanaan Lomba-Lomba : 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 
Perbekel tentang Nama Tenaga Ahli selaku Juri. 


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 


Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 


Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694): 


Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 


Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 


10. 


LI, 


13 


13. 


14. 


15. 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 


Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 100 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2021 Nomor 02): 


Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bajera Tahun 2022 
Nomor 09), 


MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 


KESATU : Menetapkan Nama Tenaga Ahli selaku Juri pada Kegiatan 
Penyelenggaraan Lomba-Lomba Perayaan Bulan Bahasa Bali. 


KEDUA : Nama- nama Tenaga Ahli selaku Juri pada Kegiatan 
Penyelenggaraan Lomba-Lomba Perayaan Bulan Bahasa Bali 


sebagai berikut : 


I. JURI LOMBA WIMBAKARA DHARMA GITA 


NO NAMA 


1. | KADEK MULIADI, S.Pd 
NI KADEK DESI MARTALINA, S.Pd.B.M.Pd 
NI PUTU MEIRY DENAYANTI, S.Pd 


KETIGA : Kepada Tenaga Ahli selaku Juri seperti dicdtum KEDUA tersebut 
diatas diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 


KEEMPAT : Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Pebruari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUYU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 

Arsip. 


ea adi nda 


